obat resah dan gelisah 


OBAT 
RESAH & GELISAH 


Abu Asma Andre 


maktabah abu asma andre 


obat resah dan gelisah 


OBAT RESAH DAN GELISAH 


Abu Asma Andre 


maktabah abu asma andre 


obat resah dan gelisah 
NA a lil oa 


Jasa Mb ail su ia Wal olina yag Kendil pg iya Wb Sgai9 syaa disarug oaa AI and! ol 
alang oaee [ama of kiy < A ehy sang MU VI AY Gi AA uan 

gkah Na VI Gg V9 alih 33 aln (9351 Jaial Gaili Lgi G 

ain 15515 a LRE Vla Latin kas KAI Nia SL saali yadi ba PIALA Call AKP AI Se KAG 
lin (Sule SS Al GI sabu 4 gilas call 

A83 alias AI alas 03 ASUS (SI aiis bani ASI alias. [aan 835 Ngan AN Tg Ugal Gad Lgi G 
Sadar 15385 
Asal JS Ae Wis Ky lelit ygi yg daa GAB GA 459 a PAS PASII SÍ Old a bal 
LI $ Ua JS ha 


Seorang mukmin didalam kehidupannya pasti pernah mengalami kesedihan dan 
kegelisahan sebagaimana merasakan kegembiraan dan kesenangan, dimana kesedihan 
dan kegelisahan ini tidak disukainya walaupun apabila dia menghadapinya dengan baik 
dan sesuai dengan syari’at maka dengan sebab kesedihan tersebut dapat menghapuskan 


kesalahan kesalahannya, meninggikan derajat dan banyak faedah faedah yang lainnya. 


Belum lagi apabila dilihat dari arah yang lain bahwasanya dengan adanya musibah maka 
akan menjadikan seorang mukmin tunduk, kembali kepada Allah 3 dan merendahkan diri 
dihadapanNya, dan dia mengetahui bahwa dunia memang benar benar tempat ujian 


serta cobaan sedangkan kenikmatan yang sesungguhnya berada di surga. 


Dengan semua hal ini maka diharapkan hati seorang hamba menjadi tenang dan 


keadaannya semakin dekat dengan Allah 45. Allah 245 berfirman : 


de 
> ¢ Go 
au 


5 A) A Le ASI GA ay Kadi Ke 


DOUN AA A a 


“ Dan mereka berkata : “ Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari 


kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. 
Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal (surga) dari karunia-Nya didalamnya 


Kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. “ ( QS Fathir : 34 - 35 ) 


maktabah abu asma andre 


obat resah dan gelisah 


Betapa besarnya faedah dari mengetahui hikmah dibalik musibah” dan berikut ini 


penjelasan tentang hal hal yang dapat menghilangkan resah dan gelisah. 


Hal Hal Yang Bisa Menghilangkan Resah Dan Gelisah 

Resah dan gelisah adalah salah satu penyakit yang ada didalam hati dan bisa dihilangkan 
dengan : 

Pertama : Iman dan amal shaleh. Allah 4 berfirman : 


Le, Z 
-2 É Z 


SA aa aab ya sas aga yag DI Es Ja ip 


Open PA Lal 
“ Siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan 
beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan 
sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari 


apa yang telah mereka kerjakan. “ ( QS An Nahl 97) 


Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa seorang hamba yang beriman dan beramal 
shalih akan diberikan kehidupan yang baik. Dan masuk kedalam makna kehidupan yang 


baik adalah tidak adanya didalam hati perasaan resah dan gelisah.” 


Menafsirkan ayat diatas Asy Syaikh As Si'di rahimahullah berkata : “ Oleh karena itu, Allah 
“6 menyebutkan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia dan akhirat, “Siapa 
yang mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman.” 
Sesungguhnya keberadaan iman menjadi syarat sah dan diterimanya amalan shalih. 
Bahkan tidak bisa disebut amal shalih kecuali disertai dengan keimanan. (Karena) iman 
menuntut (munculnya) amal shalih?. Sesungguhnya iman adalah pembenaran yang 
teguh lagi membuahkan amalan-amalan anggota badan, baik perbuatan yang wajib 


maupun sunnah. Siapa yang mengkombinasikan antara iman dan amal shalih, “maka 


sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik.” Hal tersebut dengan 


' Saya memiliki tulisan dengan judul “ Alhamdulillah Saya Tertimpa Musibah “ yang dapat diunduh pada 
tautan berikut ini : https://archive.org/details/alhamdulillah saya tertimpa musibah 


“ 


? Saya memiliki tulisan dengan judul “ Sepuluh Manfaat Keimanan 
berikut ini : https://archive.org/details/10-manfaat-keimanan 

3 Kalimat ini jelas menunjukkan bahwa amal shalih merupakan bagian dari keimanan, bahkan keimanan itu 
sendiri. 


yang dapat diunduh pada tautan 


maktabah abu asma andre 


obat resah dan gelisah 


pemberian ketentraman hati dan ketenangan jiwa serta tiada menoleh kepada obyek 
yang mengganggu hatinya, dan Allah 4 memberinya rezeki yang halal lagi baik dari arah 
yang tidak disangka-sangkanya “dan sungguh akan Kami berikan balasan kepada mereka,” 
di akhirat “dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan,” berupa 
aneka kenikmatan (surgawi) yang tidak pernah dilihat oleh pandangan mata, tidak 
pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Maka Allah 


4 memberinya kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. “ * 


Rasulullah % bersabda : 


ta PA 2... £ a o - g -E - = ot Gg ag af á EN NA Bo 
EA ian aiai b) gal Y aY S Gada A AS ai b) a a Ke 


aien LEG aa Aeae E e ATL GG 
4) G5 oG Go ih akal olg d Ma oG 


“ Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruh keadaannya baik dan tidaklah 
hal ini ada kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan maka dia 
bersyukur dan itu baik baginya dan apabila mendapatkan musibah dia bersabar dan itu baik 


baginya. “ (HR Imam Muslim ) *? 


Kedua hal ini — yakni bersyukur ketika mendapatkan kesenangan dan bersabar ketika 
mendapatkan musibah tidak akan diperoleh kecuali bagi orang yang beriman, 


sebagaimana jelas dalam hadits diatas. 


Ali bin Abi Thalib & pernah berkata : “ Sabar di dalam agama laksana kepala bagi tubuh. 


Sehingga, tidak ada iman pada diri orang yang tidak punya kesabaran sama sekali. “$ 
Adapun Al Imam Fudhail bin 'Iyadh rahimahullah berkata : “ Hendaknya kalian selalu 


bersyukur atas segala nikmat. “ 


4 Tafsir As Si'di hal 448. 

° HR Imam Muslim no 2999. 

6 l'anatul Mustafid 2/107 dan 109. 
7 Ihya Ulumuddin 4/127. 


maktabah abu asma andre 


obat resah dan gelisah 


Kedua : Membaca Al Our-an Dan Mentadaburinya 
Al Qur-an adalah cahaya bagi hati, dapat menghilangkan kesedihan, mengenyahkan 
keresahan, obat dari segala sesuatu berupa penyakit badan maupun hati. Allah 35 


berfirman : 
= F) a a až 
~ P - AR LAYA NGA sia 
saig saa yul; Sma ya J3 
“ Katakanlah : Al Qur-an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin...” 


(QS Fushilat : 44 ) 


wr Â 


S SI GADA || wh EE kng Ts ga G ol edn 
“ Dan Kami turunkan dari Al Qur-an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang- 


orang yang beriman dan Al Qur-an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim 


selain kerugian. “ ( QS Al Israa : 82 ) 


Dodii opk ái a fá LEN ab gela PA 


“ (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tentram dengan mengingat 


Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. “ ( QS Ar Raad : 28) 


Perhatikanlah hadits berikut ini : Rasulullah & bersabda : 


babe ja AI a53 AKLI Ki di MALE LUSA 
“ Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid (rumah Allah) untuk membaca Al 
Our-an dan mempelajarinya, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat, dan 
dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat-malaikat 


yang berada di sisi-Nya. “ (HR Imam Muslim ) * 


8 HR Imam Muslim no 2699. 


maktabah abu asma andre 


obat resah dan gelisah 


Bahkan berpaling dari Al Gur-an adalah sumber keresahan, kegelisahan, kesengsaraan 


dan kesempitan, Allah $£ berfirman : 


KAA ea on SA Eo an A MAN 2 g ben Aa 
MD ka a Kab Aina ad UB S3 ye gps yag 

“ Dan siapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan 
yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. “ 


(OS Thaha: 124) 


Syaikh Abu Bakr Jabir Al Jazairi rahimahullah menafsirkan ayat diatas berkata : “ Yaitu 
tidak mau beriman dengan Al Gur-an dan mengamalkannya, maka ia akan memperoleh 
balasan dari Allah 4, baginya kehidupan yang sulit, yaitu berupa kesulitan yang 
menyempitkan jiwanya. Dan dia tidak merasa puas dan bahagia walaupun rezekinya luas. 
Di alam kubur dia akan merasakan kesempitan. Dan dia sengsara sepanjang hidup di alam 
barzakh. Dan dia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia tidak 


memiliki hujjah dan tidak memiliki penglihatan untuk menuntunnya.” ? 


Ketiga : Seorang muslim yang memahami apabila dia bersabar atas segala yang 
menimpanya di dunia dan yang mendatangkan kegelisahan maka akan berbuah ganjaran 
yang amat besar, dimana ganjaran atas kesabaran tanpa batas. Dan dengan sebab inilah — 


insyaa Allah — akan hilanglah resah dan gelisahnya. 


Abu Hurairah & berkata : bahwasanya Rasulullah & bersabda: 


- 


46 áJ Bo o wai Ai a Nga aa NG a a NGE Mera Pia 


SSS a NG E ELA 


“ Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, atau penyakit, atau kehawatiran, atau 
kesedihan, atau gangguan, bahkan duri yang melukainya melainkan Allah akan menghapus 


kesalahan-kesalahannya karenanya. “ (HR Imam Al Bukhari) " 


9 Aisarut Tafasir 3/387. 
1° HR Imam Al Bukhari no 5642. 


maktabah abu asma andre 


obat resah dan gelisah 


Dalam riwayat Imam Muslim yang lain : 
Hy o w 237 3 ja 3. 
dalil Ga ASN) Lag pdl á 
“... bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dari 


kesalahan-kesalahannya . “(HR Imam Muslim)" 


Dalam riwayat Imam Muslim yang lainnya : 


Z 
- 


ahs gisis a kg HI daig A Lab AS) ba Gabil Sarai la 


“ Tidaklah seorang Muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, melainkan ditetapkan 
baginya dengan sebab itu satu derajat dan dihapuskan pula satu kesalahan darinya “ ( HR 


Imam Muslim)" 


Setelah mengetahui hal ini maka seorang muslim yang tertimpa musibah dia menyadari 
bahwa rasa resah dan gelisahnya bisa menghapuskan dosa dan kesalahan dan 
memperbanyak kebaikan. Diantara perkataan yang masyhur dari sisi salafus shaleh : 
läs dalil! aga Loyal Galak! Yal 
“ Andai tidak ada musibah yang menimpa, niscaya kita akan datang pada hari kiamat 
dalam keadaan bangkrut. “ 
slal basi mis LS AL gri panai SS 
“ Adapun salah seorang dari mereka bergembira ketika tertimpa bencana sebagaimana 


bergembiranya mereka ketika mendapatkan kelapangan.” 


Keempat : Mengetahui hakikat dunia, bahwa dunia ini fana, perbendaharaan 
kenikmatannya sedikit dan kelezatan didalamnya terbatas. Allah 3%% berfirman : 

GL yA 5 a e BB 

el on WIK GYI es 

“ dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan diantara manusia (agar 


mereka mendapat pelajaran)...” ( QS Ali Imraan : 140 ) 


"HR Imam Muslim no 2573. 
? HR Imam Muslim no 2572. 


maktabah abu asma andre 


obat resah dan gelisah 


Abu Hurairah & berkata : bahwasanya Rasulullah & bersabda: 
BEI A3 Lagi ee Al 


“ Dunia adalah penjaranya bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. “ (HR Imam 


Muslim ) 2 


Dunia ini tempat ujian dan cobaan, didalamnya ada kegelisahan dan kesedihan — dan 


seorang mukmin dapat beristirahat darinya ketika berpisah dengannya. Abu Qatadah & 


berkata : 


UII «åra SA kajinan UJÊR Silika dala 34 - akang dyle d Iko AI Gi 


WII GAN ai bya engeti bya Aan JÓ Sia Gd Na keju! Ls al Ig 
ENG YAA AAN kadi Aia tajin ja JI ajig a aad Jl 


“ Bahwasanya Rasulullah & pernah dilewati jenazah, kemudian beliau bersabda : “ Telah 
tiba gilirannya seorang mendapat kenyamanan atau yang lain menjadi nyaman.” Para 
shahabat bertanya : “ Wahai Rasulullah, apa maksud Anda ada orang mendapat 
kenyamanan atau yang lain menjadi nyaman ? “ Beliau % menjawab : “ Seorang hamba yang 
mukmin akan memperoleh kenyamanan dari kelelahan dunia dan kesulitan-kesulitannya 
menuju rahmat Allah, sebaliknya hamba yang jahat, manusia, negeri, pepohonan atau 


hewan menjadi nyaman karena kematiannya.” (Mutafagun “Alaihi ) "4 


“Umar bin “Abdul Aziz rahimahullah berkata dalam salah satu khutbahnya 

“ Sesungguhnya, dunia bukanlah negeri keabadian. Allah % telah menetapkan 
kefanaannya. Dia 3% juga menetapkan bahwa penghuninya akan meninggalkannya. 
Betapa banyak tempat yang makmur dan dicatat oleh sejarah, hancur dalam waktu 
sekejap. Betapa banyak orang yang tinggal dalam keadaan senang, tiba-tiba harus 


beranjak pergi. Karena itu, siapkanlah sarana terbaik yang ada pada kalian sekarang - 


3 HR Imam Muslim no 2956. 
14 HR Imam Al Bukhari no 6512 dan Imam Muslim no 950. 


maktabah abu asma andre 


obat resah dan gelisah 


semoga Allah 4 merahmati kalian - untuk menempuh perjalanan (kelak). Siapkanlah 


bekal, dan bekal terbaik adalah takwa.” 


Kelima : Berusaha fokus untuk perkara akhirat. 


Anas bin Malik & berkata : bahwasanya Rasulullah & bersabda : 
2 22 oz, Ts = p- pÈ- a ia >d Zoa 4 -r BT - X TE e- 
cath cas GN aisig alah a pasa adó G be AN Jas ah KSM ii i 


EPELEAN Data ale a gela Cage oten IN se - AL NG eo 
Y Gaji Go dik odg cala dade ag MS (a bad AU JAS dha Wall LS yag 


. 


“ Siapa menjadikan akhirat cita citanya, maka Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya 
dan mengumpulkan urusannya, dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Namun 
siapa yang menjadikan dunia cita citanya, maka Allah akan jadikan kemiskinan di depan 
matanya, mencerai beraikan urusan dan ia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang 


telah ditakdirkan baginya . “ (HR Imam At Tirmidzi ) ê 


Cermati “ akal 3; “ maknanya : “ Allah & akan mengumpulkan urusannya yang 


awalnya tercerai berai dan memudahkannya. “ ” 


Keenam : Berdoa 
Berdoa adalah hal yang sangat besar dan sangat mampu menolak resah dan gelisah. 


Allah & berfirman : 


a a o a, 1 oo a P P 
oles l> elal iges Ear CP b ES okse éL ll 


“ Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), 
bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila 


ia memohon kepada-Ku....” ( QS Al Baqarah : 186 ) 


5 Jami'ul 'Ulum wal Hikam hal 516. 

16 HR Imam At Tirmidzi no 2465 dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani rahimahullah dalam Shahihul Jaami’ 
no 6516. 

" https://dorar.net/hadith/sharh/70131, diakses pada tanggal 22 November 2024 pukul 17 : 36 WIB 


maktabah abu asma andre 


obat resah dan gelisah 


Daio Jara Je 


“ Berkata Musa : “ Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku.“ ( QS Thaha: 25) 


Adapun Rasulullah & berlindung kepada Allah Æ dari kegelisahan dan kesedihan, Anas 
bin Malik & berkata : 


JII Ust a anal baki LI ISI - akang dala ali Jo oil hasi Sak 


JE alis oill lag SE JR Lasi gada Sa agil Ga óh Sal 


“ Dahulu saya melayani Rasulullah & ketika dia turun (dari kendaraan), dan saya banyak 
mendengar beliau mengucapkan : “ Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari rasa gelisah dan 
sedih, lemah dan malas, pengecut dan kikir, dibebani hutang dan dikuasai manusia.” ( HR 


Imam Bukhari) ° 


“Abdurrahman bin Abi Bakrah & bahwasanya Nabi # berkata: 

AS GB | kela ui Aa sudi Il WES LI Elia el ang SM Ss 
AA 

“ Doa orang yang dirundung duka : Allahumma rahmataka arjuu fa laa takilnii ilaa nafsii 

thorfata “ainin wa ash-lihlii sya'nii kullahu laa ilaha illa anta (artinya : Ya Allah, dengan 

rahmat-Mu, aku berharap, janganlah Engkau sandarkan urusanku pada diriku walau sekejap 


mata, perbaikilah segala urusanku seluruhnya, tidak ada illah yang berhak disembah selain 


Engkau). “ (HR Imam Abu Daud) °? 


“Abdullah bin Mas'ud & berkata : bahwa Rasulullah # mengajarkan doa: 


> 3 cela Bata Kel a Sal KORA ca! PENA 2 al 


z 


3 ahii adi A Udin AIA oil UG NUN Naah 


18 HR Imam Al Bukhari no 2956. 
19 HR Imam Abu Daud no 5090 dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Abi Daud no 4246. 


maktabah abu asma andre 


obat resah dan gelisah 


z 


£ 


Mato 335 igih pin Ola Ya si tidis agal ole 9 y Gill gl sêkal Ha 


HB Sah > MEH 
“ Allaahumma innii 'abduka, wabnu 'abdika, wabnu amatika, naashiyatii biyadika, 
maadhin fiyya hukmuka, 'adlun fiyya gadhaa-uka, as-aluka bikullismin huwalaka, 
sammayta bihi nafsaka, aw anzaltahu fii kitaabika, aw 'allamtahu ahadan min khalgika, 
awis ta' tsar ta bihi fii 'ilmil ghaibi 'indaka, an taj'alal gur-aana rabbii'a galbii, wa nuura 


shadrii, wa jalaa-a huznii, wa dzahaaba hammii. “ 


“Ya Allah, sesungguhnya aku benar-benar hamba-Mu, anak dari hamba-Mu, dan anak dari 
hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku ada di tangan-Mu, segala ketentuan-Mu telah berlaku 
bagiku, ketetapan-Mu adil atas diriku. Aku memohon dengan segala nama yang telah 
Engkau sebutkan untuk menyebut-Mu, atau yang telah Engkau turunkan dalam Kitab-Mu, 
atau yang telah Engkau ajarkan pada salah seorang dari makhluk-Mu, atau sengaja Engkau 
simpan di dalam ilmu di sisi-Mu. Agar Engkau jadikan Al Gur-an sebagai seminya hatiku, 


cahaya dadaku, penyirna kesedihanku dan penghilang kedukaanku. “ (HR Imam Ahmad)” 


Apabila seorang hamba berdoa dengan doa doa semisal ini dengan hati yang hadir, niat 
yang jujur dan bersungguh sungguh didalam mencari sebab terkabulnya doa, maka — atas 
izin Allah — kegelisahannya akan berubah menjadi ketenangan, kesusahan akan berubah 


menjadi kegembiraan. 


Ketujuh : Tawakkal kepada Allah 35. 


Allah & berfirman : 


“ Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya, dan siapa yang 


bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya 


2 HR Imam Ahmad 1/391 dan dishahihkan Asy Syaikh Al Albani dalam Al Kalim Ath Thayyib no 124. 


maktabah abu asma andre 


obat resah dan gelisah 


Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan 


ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. “ (QS Ath Thalag :3) 


Asy Syaikh As Sidi rahimahullah berkata : “ Artinya : Allah && mencukupkan segala 
keperluan agama dan dunianya. Orang yang bertawakkal kepada Allah 4£, hatinya kuat 
dan tidak terpengaruh oleh bayang-bayang (ilusi) dan tidak goncang oleh berbagai 
kenyataan, karena dia tahu bahwa sikap tersebut menunjukkan kelemahan jiwa, 
ketakutan dan kegelisahan yang tidak beralasan. Di samping itu diapun mengetahui 
bahwa Allah #5 akan menanggung beban orang yang bertawakkal kepadanya dengan 
kecukupan yang sempurna. Maka dia percaya kepada Allah $ dan tenang dengan janji- 
Nya sehingga hilanglah kegelisahan dan kekhawatirannya, kesulitan berganti 


66 21 


kemudahan, kesedihan berganti kegembiraan dan ketakutan berganti keamanan. 


Asy Syaikh As Si'di rahimahullah berkata : “ Tawakal kepada Allah % adalah salah satu 
kewajiban tauhid dan iman yang terbesar. Sesuai dengan kekuatan tawakal maka sekuat 
itulah keimanan seorang hamba dan bertambah sempurna tauhidnya. Setiap hamba 
sangat membutuhkan tawakal kepada Allah 4 dan memohon pertolongan kepada-Nya 
dalam segala yang ingin dia lakukan atau tinggalkan, dalam urusan agama maupun 


urusan dunianya. “ “ 


” Asbaabul Mufidah Fi Al Hayaah As Sa'idah hal 24 - 25. 
2? Al Gaulus Sadid 'ala Magashid At Tauhid hal 101. 


maktabah abu asma andre 


obat resah dan gelisah 


Penutup 
Semua kita pernah merasakan resah dan gelisah sebagaimana pernah juga merasakan 
tenang dan gembira, alhamdulillah, begitulah kehidupan dunia — terkadang untukmu dan 


terkadang tidak bagimu. 


Kegelisahan dan keresahan ada sebab — hikmah dan obatnya. Obat dari resah dan gelisah 
semuanya berkumpul pada satu simpul “ kembali kepada Allah 48 dengan menjalankan 


syariatNya. “ 


Abu Asma Andre 
20 Jumadil Awwal 1446 H 


(22 November 2024 ) 


ang MAN Bila 
z 


maktabah abu asma andre 


